WikipediA 


Bahasa Udmurt 


Bahasa Udmurt (yflMypT Kbm, udmurt kyl) adalah bahasa 
Uralik yang dituturkan oleh orang Udmurt di Rusia, 
tepatnya di Udmurtia. Bahasa ini juga merupakan bahasa 
resmi kedua di wilayah itu. Bahasa Udmurt ditulis dengan 
tulisan Rusia yang dimodifikasi sesuai bunyi bahasa ini. 
Bahasa Udmu menyerap kata-kata dari bahasa-bahasa di 
sekitarnya seperti Rusia dan Tatar. 

Ethnologue pada tahun 1989 memperkirakan ada sekitar 
550.000 orang penutur ibu bahasa ini atau 77% populasi 
etnis Udmurt. 

Bahasa ini terdiri dari tiga dialek, yaitu Utara, Selatan, 
dan Besemyan. 

Referensi 


1. A Udmurt (http://www.ethnologue.com/language/ 

udm) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Udmurt". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 



Udmurt 


yfliviypT kbm udmurt kyl 

Dituturkan di Rusia 

Wilayah 

Udmurtia 

Etnis 

Udmurt 

Penutur 

bahasa 

W 

Rumpun 

bahasa 

Uralik 


■ Permik 


■ Udmurt 


Status resmi 

Bahasa 

Udmurtia (Rusia) 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

udm 

ISO 639-3 

udm 

Glottolog 

udmu!245 (http://glottolog.o 

rg/resource/languoid/id/udmu 

1245)1?! 


* M J 

1 - 

Wikipedia juga 
mempunyai edisi 

Bahasa Udmurt 



Wikimedia Commons 
memiliki media mengenai 

Udmurt ianguage. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Udmurt&oldid=14372865" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 02.12. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 







































